TRIK KONEKSI DATABASE 


Dalam bab ini, Anda akan belajar tentang teknik melakukan koneksi 
dengan database. Dalam pemrograman database, perihal koneksi 
adalah hal yang paling pertama kali untuk diselesaikan atau diten- 
tukan, apa dan bagaimana nantinya koneksi dari sebuah aplikasi 
tersebut bekerja. Materi dalam bab ini menyangkut pembuatan 
koneksi simple sampai yang expert, diakhiri dengan membuat kelas 
untuk melakukan konfigurasi koneksi. 


21 Koneksi dengan Database MS Access 


Pada hari ini hampir semua orang tahu apa itu Microsoft Office. 
Bahkan jika Anda tidak mengetahuinya, maka bagi kebanyakan 
orang Anda adalah orang yang ketinggalan zaman. Meskipun Anda 
sudah menguasai berbagai pemrograman sekalipun, suka atau tidak 
suka, produk ini sudah membumi di kalangan masyarakat kita. 
Termasuk paket-paket di dalamnya, seperti MS Access, sebagai 
DBMS yang dianggap cukup ampuh untuk kebutuhan-kebutuhan 
kecil-menengah bagi sebagian kalangan. Ikuti langkah-langkah beri- 
kut ini. 


1. Anda sebelumnya harus punya database dalam MS Access, yang 
memiliki satu atau beberapa table. 


25 


2. Buat Data Source ODBC, dari Control Panel D Administrative 
Tools 5 Data Sources (ODBC), sehingga muncul jendela ODBC 
Data Source Administrator. 





€"ODBC Data Source Administrator 3. Axl 
User DSN | System DSN | File DSN | Drivers | Tracina | Connection Pooling | About | 
User Data Sources: 
Add... 
data remote Microsoft Access Driver (“mdb) 
dBASE Files Microsoft dB ase Driver (“dbf) Bemove 


Excel Files Microsoft Excel Driver (“xls) PI 
HASystem Microsoft Access Driver (.mdb) Configure... 
MS Access Database Microsoft Access Driver (“ mdb) Loriwe.. | 
MSales Microsoft Access Driver (“mdb) 

odbcku Microsoft Access Driver (“ mdb) 





the indicated data provider. A User data source is only visible to you, 


An ODBC User data source stores information about how to connect to 
and can only be used on the current machine. 











Cancel | S00ly Hep | 


Gambar 2.1 ODBC Administrator 





3. Dari jendela ODBC Administrator, klik tombol Add, sehingga 
muncul jendela Create New Data Source. Pilih Microsoft Access 
Driver (“.mdb), klik Finish, sehingga muncul jendela ODBC 
Microsoft Access Setup. 


Create New Data Source N xl 


Select a driver for which you want to set up a data source. 





















Driver da Microsoft para arguivos texto (Xtxt “csv) 4. 
Driver do Microsoft Access (“ mdb) 4 
Driver do Microsoft dBase (“ dbf) 
Driver do Microsoft Excell. xls) 

Driver do Microsoft Paradox (“db ) 
FoxPro 






4 

4 

4 

1 

4 

4 
Microsoft dB ase Driver (“ dbf) 4 & 
Minrnonft AR aca VEP Nrivar I” dhAl FP 








Back Cancel | 





Gambar 2.2 Memilih Driver 


26 


4. Pada jendela ODBC Microsoft Access Setup, klik tombol 
Select... (pada groupbox Database). Selanjutnya cari nama file 
database access yang disimpan sebelumnya. Misalnya pada 
EJAVA BUKU Sourceldata.mdb, lalu klik OK dan OK untuk 
mengakhiri. 


ODBC Microsoft Access Setup 





Data Source Name: Jodbeku OK 





Description: | 


Cancel 
Database 


Database: ENJAVA Buku 4isourcefbab O21data.mdb Help 


Create... | Repair... Compact... 








Advanced... 
System Database 
& None 


(“ Database: 


Panbaaaa 





Options» » 


Gambar 2.3 Menentukan Nama Data Source Name 


Select Database 
Database Name Directories: 
data.mdb eA.Asourcetbab 02 
je UE, Cancel 
data.mdb Se Pesat 
(ES JAVA Buku 4 
(ES source . Hop | 
Mbah 2 (Read On 


|” Exclusive 


List Files of Type: Drives: 


fAccess Databases (.m | e:BODATA2 —”x| Network... 











Gambar 2.4 Memilih File Database 


Pilih nama file yang ditampilkan dalam jendela sebelah kiri 


(Database name). Sedangkan jendela sebelah kanan untuk 
memilih direktorinya. 


Buat project baru (Java Application), beri nama project-nya 
dengan Bab021. Tidak perlu setting Path library (driver koneksi) 


21 


28 


karena sudah dikenali dengan ODBC driver secara built-in dalam 
Java. 


package bab021: 
UOKAE JAVeSCkLo “Pp 


(xx 
IK 
A 
public class Main ( 


(xx 

x @param args the command line arguments 
Say 
pubines ca ewe (Se gilMargs 


// TODO code application logic here 
Connection connj 
EA 


// Daftarkan driver JDBC yang akan digunakan 
Class. forName ("sun. jdbc.odbc. JdbcOdbcDriver") : 


// Buat Koneksi ke DSN 

conn — DriverManager.getConnection ( 
laldbeodoerodbekuN, 

System.out.println("koneksi sukses"): 





) 





catch (Exception e) ( 
System.out.println ("Pesan gagal: "t e.getMessage ()): 
, 
, 
, 


Hasilnya sebagai berikut. 


:Output - Bab021 (run) ex 


Db run: 
bb koneksi sukses 

BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second) 

| " 
aa 


Celoutput yg) Tasks 


Gambar 2.5 Tampilan Koneksi Berhasil 


2.2 Koneksi dengan Database MySAL 


Database MySOL dikenal cukup luas di kalangan programmer open 
source. DBMS ini diyakini cukup ampuh untuk kebutuhan aplikasi 
dengan skala data menengah. Sebagai programmer tentunya Tool 
development kit ini sangat berguna untuk menangani kebutuhan- 
kebutuhan dewasa ini. Untuk membuat koneksinya, ikuti langkah- 
langkah berikut ini. 


1. Pastikan bahwa server MySOL sudah berjalan dengan baik. 
2. Buat database, beri nama tip 022. 


3. Buat proyek baru (Java Application), beri nama Bab022, cukup 
dengan kelas Main saja. 


4. Edit kelas Main.java, sehingga menjadi seperti berikut. 
package bab022: 


TMpOsjava Sola 


7 
ni 
« @author Administrator 
27 

public class Main ( 


(xx 
« @param args the command line arguments 
YA 
public static void main (String|l args) ( 
// TODO code application logic here 


String user-"root"j 
String pwd -"admin": 
String host-"localhost": 
Serang Cl eno. 022p 
String urlValue-"", 


try ( 
Class. forName ("com.mysgl.jdbc.Driver") : 
urlValue-"jdbc:mysgl://"4 host #"/"4 
db t"?user-" #t user t 
"Spassword-"t pwd, 


Connection conn- 
DriverManager.getConnection (urlValue): 





29 


5. 


30 


System.out.println ("koneksi sukses"): 
conn.close (): 


) 





catch (SOLException e)i 
System.out.println ("koneksi gagal " # 
e.toString ()): 

) 





catch(ClassNotFoundException e) ( 
System.out.println ( 
"Jjdbc.Driver tidak ditemukan"): 


Lakukan kompilasi (Clean and Build), kemudian jalankan 
program. Dan lihat apa yang muncul dalam jendela output? 


Output - Bab022 (run) ex 
» Jdbc.Driver tidak ditemukan 

v BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds) 

fong 

P3: ap 


sOutput La) Tasks 


Gambar 2.6 Tampilan Output Awal 


Terlihat bahwa program di-compile sukses, tanpa error. Akan 
tetapi, program menunjukkan kegagalan/run time error. Ten- 
tunya hal ini akan membuat pusing bagi pemula, karena merasa 
program sudah free error, tapi kenapa saat dijalankan program 
memberikan hasil yang error? Inilah persoalan mendasar yang 
sering membuat programmer baru berputus asa dan mengu- 
rungkan niatnya untuk melanjutkan mempelajari program. 


Baiklah, mari dikupas persoalan di atas dengan saksama, diawali 
dengan pesan error yang muncul, yaitu “jdbc.Driver tidak dite- 
mukan”. Hal ini terlihat di dalam program bahwa perintah untuk 
menampilkan pesan ini ada pada langkah eksepsi kedua 
(ClassNotFoundException e). Dari sini dapat disimpulkan 1004 


bahwa ini terjadi akibat kelas tersebut tidak ada, kelas apakah 
itu? Kita bisa melihat bahwa dalam program kita menuliskan 
Class.forname (“com.mysgl.jdbc.Driver”). Berarti kelas driver 
MySOAL-lah yang bermasalah, untuk itu lakukan pemasangan 
driver (ikuti langkah berikutnya). 


6. Untuk memasang driver MySOL tersebut, Anda bisa membuka 
sub-subbab 1.2.2, atau menggunakan cara alternatif berikut. Klik 
kanan Project » Properties, sehingga muncul jendela Project 
Properties. 


7. Dalam jendela Project Properties, pilih Libraries pada kotak 
Categories. Di sebelah kanan tekan tombol Add Library... (pada 
tab Compile), sehingga muncul jendela Add Library. Pilih MySAL 
JDBC Driver, tekan Add Library, lalu klik OK pada jendela 
Properties. 


8. Kemudian Compile ulang. Jalankan program dan lihat hasilnya. 
Anda akan mendapati pesan “koneksi sukses”. Jika Anda masih 
belum berhasil, periksa langkah Anda. 


2.3 Koneksi dengan Database Lain 


Pada prinsipnya, koneksi dengan database lain adalah sama saja 
dengan Anda melakukan koneksi dengan MySAL sebelumnya, yakni 
siapkan file/kelas JDBC driver-nya (Anda bisa download dari 
internet). Selanjutnya pasang dalam Project, tidak perlu mengubah 
code program. Jika Anda sebelumnya sudah mempunyai aplikasi 
database, hanya string koneksinya saja yang diganti (cukup kelas 
koneksinya saja). 


Anda bisa membuka http://www.devx.com/tips/Tip/28818 untuk 
melihat beberapa konfigurasi database yang berbeda. 





2.4 Membuat Kelas Koneksi 
Hampir semua aplikasi bisnis, mengharuskan koneksi database bisa 


dilakukan secara fleksibel (dinamis), sehingga bisa diubah dan dise- 
suaikan oleh User (penggunanya). Misalkan nama server-nya, 


31 


account user MySOL, maupun nama databasenya. Koneksi database 
yang disimpan secara statik dalam program, akan menyulitkan User 
dan programmer sendiri pada akhirnya. Sehingga perlu dibuat 
sebuah kelas yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi 
database secara run-time. Untuk membuatnya ikuti langkah berikut: 


1. Buat sebuah project baru, melalui menu File 5 New Project, 
sehingga muncul jendela New Project. 


@ New Project 


Steps Choose Project 





1. Choose Project Categories: Projects: 
2... (B3 Java (& Java Application 
IE) Maven (& Java Desktop Application 
5s) NetBeans Modules fe Java ass Library 
B-E) Samples (S5 Java Project with Existing Sources 
5 lx Java Free-Form Project 


a EA) 
Description: 
Creates a new Java SE library in a standard IDE Ps 
project. A Java SE library does not contain a main class. 
Standard projects use an IDE-generated Ant build 
script to build, run, and debug your project. 1 








Next » Cancel Help 





Gambar 2.7 Membuat Java Class Library 


Pada jendela New Project, dalam kotak Categories pilih Java. 
Dalam kotak Projects, pilih Java Class Library, klik Next. 
Sehingga muncul jendela New Java Class Library. 


@ New Java Class Library 


Steps Name and Location 





1. Choose Project 


Project Name: — (BabO24 
2. Name and Location 


Project Location: — (EMJAVA Buku 4isourcelbab 02 


Project Folder: — |a Buku 4isourcelbab O21BabO24 











Use Dedicated Folder for Storing Libraries 





Different users and projects 
can share the same 
compilation libraries (see Help 
for details). 








Finish Cancel Help 





Gambar 2.8 Jendela Nama Paket Library 


32 


Pada jendela New Java Class Library, masukkan nama project- 
nya Bab024, klik Finish. 


Buat sebuah paket baru bernama koneksi, melalui jendela 
Projects klik node Source Packages D5 New 5» Java Package, 
sehingga muncul jendela New Java Package. 


File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help 


AIGG 9G sam SAY D 5 ENI 





& | Projects Ox 

2 |e-G Babo24 

Lu a- Ben Ai 

“na Homo ram. 

AA Gi- Lg) Test Packages — 

$ H-(S Libraries Local History » (El Jframe Form... 

z H-(S Test Libraries HB Java Package... 

ik) Ta (1 3internalFrame Form... 
5 (Bj Java Class... 

Fu p 5 

£ Tab | & Hibernate Configuration Wizard ... 
z (85) HibernateUtil.java... 
S 


Properties & Hibernate Mapping Wizard ... 
(Bj Java Interface... 

ml JPanel Form... 

B Entity Class... 





(65) Entity Classes from Database... 


Pj other... 


Gambar 2.9 Menu Membuat Paket 


8 New Java Package 
Steps Name and Location 


1. Choose File Type Package Name: (koneksi 
2. Name and Location Gi 








Project: (Babo24 





Location: (SourcePackages v 


Created Folder: esyava Buku #sourceibab 021Babo24isrcikone| 





Cas 


Gambar 2.10 Menentukan Nama Paket 





Pada jendela New Java Package, pada kotak masukan Package 
Name isikan koneksi, klik Finish. 


33 


3. 


34 


Pada paket koneksi, tambahkan sebuah form JDialogs, dengan 
cara, klik kanan paket koneksi D5 New D JDialogs Form.... Jika 
tidak muncul menu JDialogs Form, pilih Other, masukkan nama 
form yang akan menjadi nama kelasnya (pada kotak Class 
Name), selanjutnya klik tombol Finish. 























& | Projects 0x 
2 
sia & Babo24 
- | BG Source Packages 
| EN EEN Koneksi 
Pa BB Dialog Form... 
T | wal Find... CtrltShifttF | (MJ Frame Form... 
| & Kr) Pr (El Java Package... 
3 Er) Copy (1 IInternalFrame Form... 
2| s5) Java Class... 
2 &i Hibernate Configuration Wizard 
| ibernate Configuration Wizard ... 
S| Delete g Ea 5 
| Pora N (8) Hibernateltil.java... 
| 


WM Hibernate Mapping Wizard ... 


Gambar 2.11 Menu Membuat Dialogs Form 


@ New File 


Steps Choose File Type 





1. Choose File Type Project: | &p Bab024 
DA e 


Categories: File Types: 
HD aa 5 
4) Swing GUI Forms (| JFrame Form | 
(ES) JavaBeans Objects JInternalFrame Form 
(BI AWT GUI Forms HJ Panel Form 
m3 Juni EC) JApplet Form 
Bean Form 


IL) Persistence (FP) Application Sample Form 
(3 Hibernate S| ntr anolicatian Samola Form WI 


























Description: 





Creates a new JFC (Swing) Dialog. Dialogs are modal or 2 
modeless windows that are typically used to prompt users 


for innuit 








Gambar 2.12 Menambah JDialogs Form melalui Menu Other 


Jika Anda menggunakan menu Other..., maka akan muncul 
jendela New File. Pada kotak pilihan Categories pilih Swings GUI 
Forms. Pada kotak pilihan File Types pilih JDialog Form, klik 
Next, sehingga muncul jendela New JDialog Form. 


@ New JDialog Form 


Steps Name and Location 





1. Choose File Type 


Class Name: |SettingUI 
2. Name and Location 


Project: Bab024 
Location: Source Packages 


Package: Koneksi 


Created File: (4 Buku #isourcelbab 021Bab024isrciKoneksil SettingUI 








Gambar 2.13 Memberi Nama JDialog Form 
Pada jendela New JDialog Form, ketikkan SettingUlI pada kotak 
masukan Class Name, klik Finish. 


Ubah properti title pada form SettingUI, menjadi DB Setting, 
kemudian tambahkan beberapa objek ke dalam form antara lain: 












































Object (Variable Name) Property Value 
JLabel fjLabel1| text Server 
JTexField (txt server) text localhost 
JLabel (jLabel2) text User 
JTextField (txt user| text root 
JLabel fjLabel3| text Password 
JPasswordField P 
(txt password| ta aduh 
JLabel (jLabel4| text Database 
JTextField (txt. database) text tip 024 
JButton (bConnect| text Connect... 
JLabel (jLabel5| text Status 
JTextArea (txt status) 





35 








(Bj SettindULjava x| 


Source | Design | sg Menu | & $ 














TE 
Server localhost | 








User root 








Password |... 











Database 'tip 024 | 





Status 














Gambar 2.14 Design Form 


:Inspector Ox 
| Form SettingUI 
3 Other Components 
8 
kbel jLabel1 (JLabel) 
kbel jLabel2 (JLabel) 
kbel jLabel3 (JLabel) 
kbel jLabel4 (JLabel) 
kbel jLabelS (JLabel) 
CJ txt server (JTextField) 
txt user (JTextField) 
CJ txt password (JPasswordField) 
txt database (JTextField) 
(er) bConnect (JButton) 
KH jscrollane1 (3ScrollPanej 
: txt status (JTextarea) 























: 











CEloutput Ka) Tasks 
Gambar 2.15 Hierarki Objek 


5. Tambahkan kode program pada kelas SettingUl seperti berikut. 
package Koneksi: 


TOOL JEYAs Sop. Tp 
import javax.swing.JOptionPane, 


(xx 


k 


36 


x @author Administrator 
Bh 
public class SettingUI extends javax.swing.JDialog ( 


private Connection Connection0bj, 
private boolean blnIsConnected-false, 


public Connection getConnection () I 
return Connection0Obj, 

3 

public boolean isConnected() £ 
return biInIsConnected:, 


J 


/4x Creates new form SettingUI “/ 
public SettingUI (java.awt.Frame parent, 
boolean modal) ( 
super (parent, modal): 
initComponents (): 


) 


Ketik yang dicetak miring saja, yakni kode yang belum ada 
dalam program Anda (kode awal setelah form dibuat). 


6. Tambahkan event Actionperformed pada tombol Connect... 
(bConnect), dengan cara klik kanan tombol D Event D Action 
5D actionperformed, kemudian masukkan kode berikut. 

private void bConnectActionPerformed ( 
java.awt.event.ActionEvent evt) ( 


// TODO add your handling code here: 
blnIsConnected-false, 





Serang User itxE USer.gsrlest (3 
String pwd — String.copyValueOf ( 
txt password.getPassword(),0, 
txt password.getPassword() .length) : 


Selang NOS Lx Server getilese()$ 
Sering db- txt database.gettexe!), 
String urlValue-"", 








Le SeAoUs, Setir "Isu ) 

By 1 
Class. forName ("com.mysgl.jdbc.Driver") : 
tel yale" jelsernyseil 37/75: Inosik A/T 


db #"?user-" t user t 
"Gpassword-"4 pwdj, 


37 


ConnectionObj- 
DriverManager.getConnection (urlValue): 





LS SAY SOC! Iseuoting (ON) YA 
blnIsConnected-true: 


) 





catch (SOLException e)( 
Ten status sole (konek gagal Na 
e.toString ()): 
, 





catch (ClassNotFoundException e) ( 
BAE SEC Serie ( 
"Jdbc.Driver tidak ditemukan"): 


) 


if (blnIsConnected) 
JOptionPane.showMessageDialog ( 
this, "Koneksi Sukse"): 
else 
JOptionPane.showMessageDialog ( 
this, "Koneksi Gagal"): 


, 
7. Pasang Driver JDBC MySOL-nya. 


8. Lakukan Clean And Build, jalankan program, klik tombol 
Connect.... 


DB Setting 





Server — Jlocalhost 





User root 








Password ..... 











Database tip 024 








Connect... 




















Gambar 2.16 Tampilan Awal 


38 


PA 
@) Koneksi Sukses 


Gambar 2.17 Pesan Koneksi Sukses 





DB Setting 





Server localhost 








f 
User Iroot 








Password je... 











Database tip 024 


Connect... 


erhubung (OK) 


Status 











Gambar 2.18 Tampilan Akhir 


2.5 Mengimplementasikan Kelas Koneksi 


Dalam hal ini, implementasi yang dimaksudkan adalah meman- 
faatkan kelas Koneksi yang dibuat sebelumnya pada sebuah aplikasi. 
Untuk itu lakukan langkah-langkah berikut. 


1. Buat sebuah aplikasi baru, menggunakan template dalam 
NetBeasn, yang sudah memiliki menu dan sebuah form about, 
melalui menu File D New Project, sehingga muncul jendela New 
Project. 


39 


@ New Project 


Steps Choose Project 





Projects: 

(& Java (& Java Application 
(2) Maven & 
IX) NetBeans Modules (& Java Class Library 
&-69 Samples (Gp Java Project with Existing Sour 
PI Jaya Free-Form Project 


1. Choose Project Categories: 
2. 








« 


Description: 





Creates a skeleton of a desktop application based on the 
Swing Application Framework (JSR 296), This template 

provides basic application infrastructure such as a menu bar, . 
persisting of window state, and status bar. With this template, w | 

















Gambar 2.19 Memilih Java Desktop Application 


Pada jendela New Project, pilih Java pada kotak pilihan 
Categories. Pilih Java Desktop Application pada kotak pilihan 
Project. Klik tombol Next, sehingga muncul jendela New 
Desktop Application. 


@ New Desktop Application 


Steps Name and Location 





1, Choose Project 


Project Name: Bab025 
2. Name and Location 


Project Location: ENJAVA Buku 4isourceibab 02 Browse... 


Project Folder: Buku 4isourceibab 021Bab025 | 





Application Class: — 'bab025.Bab025App 


Choose Application Shell 





(B3 Basic Application A basic application skeleton 
& Database Application | | containing everything needed to 
start with a general desktop 











Use Dedicated Folder for Storing Libraries 





Different users and projects 
can share the same compilation 
libraries (see Help for details). 


(MJ Set as Main Project 











«Back Next "Enish J Cancel Help 





Gambar 2.20 Jendela New Desktop Application 


Pada jendela New Desktop Application, pilih Basic Application 
pada kotak pilihan Choose Application Shell, ketik Bab025 pada 
kotak masukan Project Name, klik Finish. 


nj 
aj) 


Projects @ x || Bj Bab025view.java x 
5-8? Bab025 &|| source | besin | | INI F3 
-- GB Source Packages 
2-3 META-INF,services 
--|3 babo2s 
(Bj Babo2saboutBox.j. 
Is Bab025App.java 
(Bj Bab025view.java 
a- PH babO25.resources 
a- PC) babO25.resources.busi WM 


File Help 


Files services 








(@ Navigator 


Inspector 0x 
BI) Form Bab025View 
K3 (Frameview) 
g-L) mainpanel (JPanel) 
H- IR menuBar (JMenuBar) 
g-LJ statusPanel (JPanel) 








pi 
Gambar 2.21 Hasil Template Desktop Application 


Project yang dihasilkan dari template Desktop Application, 
memiliki beberapa kelas, antara lain Bab025AboutBox.java, 
Bab025App.java, Bab025View.java. 


Tambahkan kode program pada kelas Bab025App, sehingga 
menjadi seperti berikut. 


package bab025: 
import java.sgl.Connection, 
import org.jdesktop.application.Applicationj 
import org.jdesktop.application.SingleFrameApplication: 
x The main class of the application. 
public class Bab025App extends SingleFrameApplication ( 
private Connection ConnObj, 


public Connection getConnection () | 
return ConnObj, 


J 


public void setConnection (Connection vConnection) ( 
ConnObj -— vConnection, 


J 


41 


42 


Ketik yang dicetak miring, yakni kode yang belum ada sebe- 
lumnya. 


Lakukan perubahan pada kelas Bab025View (form menu), 
tambahkan sebuah menu di bawah menu File. Pilih dan klik 
kanan menu File (fileMenu) pada desain form »D Add From 
Palette Y Menultem. 


Setelah mengklik tambah menu item, di bawah menu File akan 
muncul menu baru. Ubah text dari menu baru tersebut menjadi 
DB Setting dan ubah variabel name-nya menjadi 
mnuDBSetting, melalui klik kanan 5 Change Variable Name. 


IE) Bab025view.java x 


Source | Design SE s 


File Help 
Exit Ctrl 
28 Setting 


Gambar 2.22 Menu Baru DB Setting 





Untuk menaruh menu DB Setting pada posisi paling atas, bisa 
dilakukan dengan melakukan drag and drop (seret dan lepas) ke 
atas. 


Pasang Library Driver MySAL. 


Pasang library koneksi yang dibuat sebelumnya. Dalam jendela 
Project Properties pilih Libraries. Pada tab Compile klik tombol 
Add JAR/Folder, pilih JAR Koneksi dalam project sebelumnya 
(Bab024) pada folder «dist», pilih Bab024.jar, terakhir klik tom- 
bol Open. 


@ Project Properties - Bab025 


Categories: 


9 Sources Java Platform: |3DK 1.6 (Default) —W Manage PlatForms... 
tw @ Libraries K 
B-e Build Browse... 


9 Compiling r 
2 . Compile | Processor | Run | Compile Tests | Run Tests 
9 Packaging — 
@ Documenting 
9 Run 
0 Application 
@ Desktop App 
0 Web Start TENNNPEMNarNaaNN 
A : Add JAR/Folder 
9 Formatting Mm 








Compile-time Libraries: 


» Swing Application Framework Add Project... 
(3 ..MBabO24/dist/BabO24 jar ————) 
BB MYSOL IDBC Driver Matah 


Edit 


Remove 











Move Down 








Compile-time libraries are propagated to all library categories. 








OK Cancel Help 





Gambar 2.24 Daftar Library 


6. Masih dalam form menu, tambahkan event actionperformed 
pada menu DBSetting, dengan cara klik kanan menu DB Setting 


D5 Event D Action D actionperformed. Tambahkan kode 
program seperti berikut. 


private void mnuDBSettingActionberformed ( 


java.awt.event.ActionEvent evt) ( 
// TODO add your handling code here: 


SettingUI frm — new SettingUI (null, true): 
Bab025App.getApplication () .show(frm) : 
if (frm.isConnected ()) 


Bab025App.getApplication () .setConnection ( 
frm.getConnection ()): 


) 


7. Tambahkan dalam bagian import, seperti berikut: 
package bab025: 


import Koneksi.SettingUI: 


8. Lakukan Cleand And Build. 


43 


44 





Server localhost 





User 


Message 


Password 


Database 


Status 
Terhubung (UK) 








Gambar 2.25 Ketika Program Dijalankan 


Pada saat program berjalan, pilih menu D DB Setting, sehingga 
muncul jendela Setting Database. Tekan Connect... dan per- 
hatikan, sebuah instance Connection (kelas yang dipakai untuk 
koneksi dalam akses database) sudah terpasang dalam aplikasi. 
Selanjutnya untuk permintaan instance kelas Connection dapat 
dilakukan sewaktu-waktu, dengan cara memanggil metode 
Bab025App.getApplication().getConnection(). Jika koneksi me- 
nunjukkan kegagalan, kelas Koneksi tersebut akan menam- 
pilkan pesan kegagalan. Perlu diperiksa dahulu sebelum mem- 
perbaiki kesalahannya, kesalahan yang umum dialami adalah 
driver JDBC-nya. 


Pengembangan berikutnya, perlu dibuatkan untuk menyimpan 
konfigurasi koneksi (server, user, password, dan seterusnya) 
dalam sebuah media penyimpan agar User tidak perlu me- 
masukkan parameter-parameter tersebut. Dalam hal ini biasanya 
data tersebut tidak disimpan dalam database, tetapi cukup 
disimpan dalam file eksternal (misal file .ini, .txt). Untuk mela- 
kukan hal tersebut, digunakan sebuah kelas tertentu. Namun, 
dalam bab ini tidak dibahas agar pokok bahasan dalam bab ini 
tetap fokus dan terstruktur. Akan tetapi, jangan khawatir karena 
hal itu akan dibahas pada trik rahasia selanjutnya. 


2.6 Kelas Koneksi Reuseable 


Berikut trik membuat kelas koneksi yang lebih reuseable (bisa 
digunakan kembali dalam berbagai aplikasi), dengan penambahan 
beberapa properti dan metode yang bisa dipakai untuk mengen- 
dalikan perilaku kelas tersebut tanpa melalui mode grafik (form less), 
sehingga cukup menjadi kelas konfigurasi database, yang sewaktu- 
waktu bisa ditampilkan dalam mode grafik. Ikuti langkah-langkah 


berikut. 

1. Buatlah project library seperti pada Bab024, beri nama project 
baru ini dengan nama Bab026. 

2. Tambahkan juga JDialog Form dalam paket koneksi, beri nama 
SettingUl. 
Pasang JDBC MySOL pada project ini. 
Tambahkan objek-objek pada form SettingUI seperti pada 
project Bab024 sebelumnya. 

5. Tambahkan kode program pada kelas SettingUl, pada bagian 


import seperti berikut. 


package koneksi: 
IMpOsuNjavansol 
import javax.swing.JOptionPane, 


Tambahkan kode pada kelas SettingUl, untuk properti dan 


metode, ketik di bawah baris: public class SettingUI extends 
javax.swing.JDialogf 


Berikut ini kode yang diketikkan: 


private String jServerj 
private String jUser: 
private String jPasswordj 
private String jDatabase: 


private Connection ConnectionObj: 
private boolean blnIsConnected-false, 


public void setServer (String value) | 
J7Server—valuej 


) 


public void setUser(String value) | 
jUser-—value, 


45 


46 


) 


public void setPassword (String value) ( 
jPassword-value: 


) 


public void setDatabase (String value) | 
jDatabase-valuej 


) 


public String getServer () | 
return jServer, 


) 


public String getUser () 
return jUser: 


) 


public String getPassword () | 
return jPassword: 








public String getDatabase () | 
return jDatabase: 








public Connection getConnection () | 
return ConnectionObj: 


) 


public boolean isConnected() ( 
return blnIsConnectedj: 





) 





public boolean makeConnect () ( 
String urlValue-"", 
blnIsConnected-false, 


try ( 


Class. forName ("com.mysgl.jdbc.Driver") : 
urlValue-"jdbc:mysgl://"4 jServer #"/"4 
jDatabase t"?user-" #t jUser t 
"Gpassword-"t jPassword: 


ConnectionObj- 
DriverManager.getConnection (urlValue): 
blnIsConnected-true: 


) 








catch (SOLException e)i 


System.out.println("koneksi gagal " # 
e.toString()): 
, 





catch(ClassNotFoundException e) ( 
System.out.print1n ( 
"Jdbc.Driver tidak ditemukan"): 


) 


if (blnIsConnected--false) 
System.out.printlIn ("Koneksi Gagal"): 


return blnIsConnected:j 


) 


1. Tambahkan event actionperformed pada tombol Connect seperti 
berikut. 


private void bConnectActionPerformed ( 
java.awt.event.ActionEvent evt) ( 





// TODO add your handling code here: 


Sering User txt User gerlast ()3 
tring pwd — String.copyValue0Of ( 
txt password.getPassword (),0, 
txt password.getPassword () .length) : 


un 


(ep 


Ering MOSt— LE Server get es (|) 
seng Clo— iwat Olatelase get iesi (4 








(ep) 


Server -host:, 
User-user, 

Password-pwd: 
Database-—db: 


P3 Pp SPA es 





String urlValue-"", 


makeConnect (): 
if (blnIsConnected—-true) 
Wa Stasus Sec ( Issaugung (OK) ")B 
else 
Tt Status Ssst (“koneksi Gagal Ws 





if (blnIsConnected) 
JOptionPane.showMessageDialog (this, 
"Koneksi Sukses"): 
else 
JOptionPane.showMessageDialog (this, 
"Koneksi Gagal"): 


47 


8. Lakukan Clean and Build, jalankan project. Kelas ini bisa dipakai 
untuk melakukan koneksi, dengan menampilkan konfigurasi 
secara User Grafis Interface atau non-grafis. 


9. Untuk membuat library dari kelas tersebut, bisa memanfaatkan 
file .Jar-nya, yang terletak pada «Project-Vdisi Bab026.jar. 


0000000 


48 


